WikipediA 

Bahasa Halia 


Bahasa Halia adalah sebuah bahasa yang tergolong ke 
dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan 
di Pulau Buka dan Semenanjung Selau di Bougainville. 

Pada tahun 1994, jumlah penutur bahasa ini diperkirakan 
sebesar 20.000 jiwa. Bahasa ini ditulis dengan 
menggunakan aksara Latin. 

Bahasa ini tidak sama dengan dialek Tulu dalam bahasa 
Tulu-Bohuai di Provinsi Manus. 


Catatan kaki 


1. A Halia (http://www.ethnologue.com/language/hl 

a) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Halia". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the 
Science of Human History. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Halia&oldid=14649188" 



Halia 


Selau 

Dituturkan di 

Papua Nugini 

Wilayah 

Pulau Buka, Semenanjung 

Selau 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (20.000; versi 
1994)111 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Malayo-Polinesia 


■ Oseanik 


■ Oseanik Barat 


■ Meso-Melanesia 


■ Solomonik Barat Laut 


■ Nehan-Bougainville 


■ Buka 


■ Halia-Hako 


■ Halia 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

hla 

Glottolog 

halil244 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/hali 


1244 )1 2 1 


Halaman ini terakhir diubah pada 7 Januari 2019, pukul 03.22. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 




































